Integrasi Tech adalah layanan yang berfokus pada 
pengembangan, desain, pemasaran, dan pemeliharaan situs web. 
Jasa web dapat mencakup berbagai macam layanan terkait 
website, seperti: 


1.Pembuatan website - Jasa ini berkaitan dengan pembuatan 
website dari awal, mulai dari pemilihan domain, desain website, 
pengembangan website, hingga peluncuran website. 


2.Desain website - Jasa ini fokus pada pengembangan tampilan 
visual website, seperti pemilihan warna, tata letak, tipografi, dan 
elemen visual lainnya. 


3.Optimasi mesin pencari (SEO) - Jasa ini fokus pada strategi 
pengembangan untuk meningkatkan peringkat website di mesin 
pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. 


4.Pemasaran digital - Jasa ini terkait dengan pengembangan 
strategi pemasaran online untuk meningkatkan lalu lintas dan 
konversi di situs web. 


5.Web Analitik - Jasa ini berkaitan dengan pengumpulan dan 
analisis data yang berkaitan dengan lintas lalu dan perilaku 
pengguna di situs web. 


6.Pemeliharaan situs web - Jasa ini mencakup perawatan dan 
pemeliharaan situs web, termasuk pembaruan konten, 
pembaruan teknis, dan dukungan teknis untuk masalah yang 
muncul di situs web. 


7.Integrasi website - Jasa ini mencakup integrasi website dengan 
berbagai aplikasi atau platform, seperti integrasi e-commerce 
atau integrasi media sosial. 


Itulah beberapa jenis jasa web yang tersedia. Jasa web 
Integrasi Tech dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu 
atau perusahaan dan tergantung pada jenis website dan 
tujuannya. 


